


EPISODE 83 
BUNGA JAHAT (4) 





PAK KEPALA SEKOLAH, 
BUKAN SAATNYA 
SEPERTI INI. AYO CEPAT 


SEKOLAH KITA 
BISA JATUH! 


MASALAHNYA 
SEKARANG 
BUKAN ITU!! 
PARA MURID... 


SEMUANYA 
TENANG-. 





APA? ANDA 
BILANG APA?! 


SEJAK KONTES 
MODEL PROMO 
SEKOLAH BAPAK 

SUDAH MEMPER- 











КПАМА 
LISTRIK DI 
AUDITORIUM! 








FUFU, AKHIRNYA 
SEBELAH SANA 
JUGA MULAI 
BERGERAK YA. 
7 A 
> ее ПР 
\L 


YS 





SUDAH 
KUDUGA KAU 
AKAN MENG- 


HOO, PE- 
NANGGUNG 
JAWABNYA 
GANTI, YA? 
KENAPA KAU 
MEMATIKAN 





АН, MAAF SOAL ITU. 
WAKIL KEPALA SEKOLAH 
TANPA IZIN MENYURUH 
MEMUTUSKAN 
LISTRIK... 


POKOKNYA OKE, CEPAT 
КАМГАКАМ DIBERES- 
BERUSAHA ME- KAN. 
NGATASINYA. 





TAPI UNTUK MEYAKINKAN 
WAKIL KEPALA SEKOLAH 
YANG KERAS KEPALA, 
KAMI BUTUH 
PEMBENARAN. 

KARENA ITU... 


HM, SEKARANG ></ ΒΑΙΚΙΑΗ, 
PENGERTIAN 
JUGA. 


DEMI KENYAMANAN 
PIHAK KALIAN JUGA, 
SETIDAKNYA LE- 
PASKAN SEPULUH 
ORANG SANDERA 
DARI SANA! 





UNTUK SEMENTARA 
SEPULUH ORANG 
SANDERA AKAN 


SERAHKAN 
PADAMU-. 





SEKARANG 
KOMANDO ITU 
SERAHKAN PA- 
DA YURISDIKSI 


AH! ANDA 
KEPALA MURID 
p SMAWOW...?! 


TAPI, KAMI BELUM 
MENGHUBUNGI 
ANDA, ANDA 
SUDAH...?! 


SA 
SEBENARNYA 


BEBERAPA SAAT LALU, S 
INTELIJEN KAMI TELAH 
MENGECEK LATAR 
BELAKANG MEREKA. 





MS 


HAH? INI 
YANG ADA 
DIKUILITU... 


MEREKA AN 
DISEBUT RAJA > 
DEWA BERSAUDARA. YZ 
BERANDALAN SEKOLAH 
YANG DIRUMORKAN. 





LALU SEPERTI YANG 
DILIHAT MEREKA 
BUKAN SAUDARA 
KANDUNG. 


MEREKA SAAT SMP 
BERTEMU DI RETRET 
GEREJA DAN SEJAK 





LALU INI ADALAH 
LEADER DARI 
INSIDEN INI, 
JOEY ZHANG. 


| 


ІНЕ mi DARI ADIKNYA, 
| \ SANG PENJAHAT 


e 


TI UTAMA, JOSS ZHANG 
== MEMULAI SEMUA INI 
г | V| \, ΡΙΒΑΙΙΚ ВАҮАМСАМ. 





BAHKAN ІМТЕШЕМ 
KAMITIDAK BISA 
MENEMUKAN INFO 
LAIN SELAIN KALAU 
ANAK INI CANTIK. 





ΡΟΚΟΚΝΥΑ ORANG-ORANG 
ВЕКВАНАУА INI TANGGUNG 
JAWAB SEKOLAH KAMI, BIAR 
SMA WOW SAJA YANG 
MENGAMBIL KOMANDO 


MAKSUDNYA? 
INSIDEN INI TERJADI 
DI SEKOLAH KAMI! 


















HUH, WALAU ANDA 
BILANG SEPERTI ITU, 
SUDAH TERLAMBAT. 











SEKARANG 
PASUKAN KHUSUS 
OSIS SEKOLAH KAMI 
SUDAH MENYUSUP 
KE AUDITORIUM UNTUK 
MENANGKAP 
MEREKA! 









JANGAN! KALAU 
ANDA BERTINDAK 
GEGABAH 

SEPERTI ITU . 


FUFU, 

TERNYATA 

KEPALA MURID 
SMA WOW SUDAH 
BERTINDAK YA. 





TAPI SAYANG 
SEKALI PASUKAN 
KHUSUS ELITE ITU 

SUDAH KAMI 

TANGKAP 


GEGABAH SEPERTI 
INI ADA KONSE- 
KUENSINYA, LOH? 


NAH, PERHATIKAN 
BAIK-BAIK. 
CONTOH INI 





SEKARANG JUGA 
AKU AKAN ME- 
MANGKAS RAMBUT 
SEORANG 
SANDERA-!! 





FUFU, ЧАРА YA 
YANG JADI KAMBING 
HITAMNYA~? 








WEB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


